0 5 


GEREJA 


agustus 


9007 


МА М А В 


www.gms.or.id 


SHARON 


„ап 


чһап ingin setiap orang yang percaya 

kepadaNya dapat mengasihiNya de- 

ngan sempurna, seperti yang tertuang 
dalam Matius 22:37, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budimu". 
Namun bagaimana kenyataannya? Bukankah 
kita lebih sering gagal mengasihiNya? Kita ma- 
lah sering mengasihi yang lain lebih daripada 
Allah. 

Mungkin ketika kita membandingkan diri 
sendiri dengan orang lain yang terlihat lebih 
“jahat”, kita bisa berkata, “saya tidak pernah 
membunuh, saya tidak pernah mencuri, 
berzinah, atau pun berbohong !“. Tapi sadarkah 
kita, bahwa saat kita memikirkannya pun itu 
adalah dosa yang sama beratnya? 

Mengingini milik sesama, sama dengan kita 
telah mencuri. Ketika kita marah dan membenci 
sesama, kita sama dengan telah membunuh. 
Ketika kita sedang memandang orang lain 
dengan hawa nafsu, kita telah berzinah. Jadi 
kesimpulannya, tidak ada seorang pun di dunia 
ini yang telah mengasihi Allah dengan 
sempurna. 

Dengan kata lain, kita tidak akan pernah 
bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, 
dan akal budi. Ini adalah sesuatu yang sangat 
mustahil bagi kita. Jadi bagaimana caranya 
supaya kita bisa mengasihi Allah dengan 


segenap hati, jiwa, dan akal budi? 

Untuk bisa mengasihi Allah dengan 
segenap hati, jiwa, dan akal budi, kita tidak bisa 
mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita 
membutuhkan sesuatu yang lebih besar dan 
berkuasa dari itu. 

Mari kita perhatikan 2 orang murid Tuhan 
Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Melalui 2 orang 
ini, kita bisa mengetahui rahasia supaya kita bisa 
mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. 


Petrus dan Yohanes 

Pertama, kita perhatikan kepribadian 
Petrus. Saya yakin Saudara tahu siapa Petrus dan 
juga si-fatnya. Petrus itu orangnya ceplas-ceplos 
ketika berbicara. Seringkali dia langsung bicara 
tanpa berpikir terlebih dahulu. 

Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang 
berkata, "Biarpun semuanya ini menyangkal 
Engkau, saya tidak akan pernah 
menyangkal Engkau. Biarpun mereka 
semua ini tergoncang imannya, 
saya tidak! 


Saya bah- 
kan rela dipenjara mati 
demi Engkau, Tuhan Yesus!” 


Dari semua yang Petrus 
katakan, intinya cuma satu, "Saya 
adalah murid yang mengasihi 
Tuhan Yesus lebih dari yang lain" 
Apakah ia benar-benar mengasihi 
Tuhan dengan sepenuhnya? 

Kedua, kita perhatikan Yo- 

hanes. Salah satu keterangan me- 
ngenai diri Yohanes dapat kita 
temukan dalam Injil Yohanes yang 
menyebutnya "Murid yang dikasihi 
Yesus." 


Apakah hal ini berarti bahwa Yohanes 
adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus 
lebih dari sebelas murid yang lain? Tentu saja 
tidak! Tuhan Yesus mengasihi Yohanes sama 
seperti Dia mengasihi murid-murid yang lain. 

Tetapi ada satu hal yang berbeda dengan 
Yohanes: la tahu bahwa Tuhan Yesus me- 
ngasihinya. Kalau kita perhatikan, kalimat "murid 
yang dikasihi Yesus" hanya ada di Injil Yohanes, 
yang notabene adalah tulisan Yohanes sendiri. 

Jadi kalau kita ringkas, Petrus mengatakan, 
"Saya adalah murid yang mengasihi Yesus." 
Sedangkan Yohanes mengatakan, "Saya adalah 
murid yang dikasihi Yesus." Ini adalah dua 
pernyataan sikap yang berbeda. Nah, sekarang 
kita lihat apa yang terjadi dengan mereka berdua 
ketika cobaan datang melanda kehidupan 
mereka, berkenaan dengan sikap tersebut. 

Ketika Yesus ditangkap, beberapa orang 
mendekati Petrus yang sedang berdiang di 
depan rumah Kayafas. Apa yang terjadi 
kemudian kita tentu sudah mengetahuinya. 
Petrus menyangkal mengenal Yesus dengan 
keras! la bahkan bersumpah dan mengutuk 
bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus, 
padahal baru saja dia mengatakan kalau dia 
adalah murid yang mengasihi Tuhan Yesus. 

Di saat yang sama, apakah yang Yohanes 
lakukan? Yohanes terus setia mengikuti Yesus. 
Bahkan ketika Yesus telah tergantung di kayu 
salib, Yohanes adalah satu-satunya murid yang 
menungguiNya di kaki salib Yesus! Ketika murid- 
murid yang lain menghilang entah ke mana, 
Yohanes tetap setia bersama Yesus. 


Rahasianya 

Apakah Anda sudah menemukan 
rahasianya? Rahasia supaya kita bisa mengasihi 
Allah dengan sepenuhnya adalah dengan 
mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita 
terlebih dahulu. 

Kita tidak akan bisa mengasihi Allah dan 
sesama jika kita tidak sadar bahwa Allah amat 
sangat mengasihi kita. Orang yang tahu dan 
percaya bahwa Allah mengasihi dia sepanjang 
waktu (bahkan ketika jatuh dalam dosa), dia 


PEMIMPIN REDAKSI: Ра Hi 
РИ. Judy Кое 


skandio 
m, MBA BA 


Gal 


Mowar 
37 THN 


Worta 
( WARTA NO. 


5451335 (HUI 
ШО 


FAX: (62-31) 
Мо Rak МСОТ0 049 7000804 


PENASEHAT: РЕ 
REDAKTUR PELAKSANA: Agung 


2007 REDAKSI | WARTA MAWAR SHARON: 


akan tetap mengasihi Allah. Allah membenci 
dosa, tetapi sangat mengasihi manusia. 

Ketika Saudara tahu bahwa Allah 
mengasihi Saudara, tidak hanya Saudara akan 
mengasihi Allah, tetapi Saudara juga akan 
mengasihi se-sama! "Киа mengasihi, karena 
Allah lebih dahulu mengasihi kita." (1 Yoh.4:19) 


Anak Terkasih 

Terakhir, sesudah Yesus dibaptis oleh 
Yohanes Pembaptis, terdengarlah suara dari 
surga yang mengatakan, "Inilah Anak-Ku yang 
Kukasihi, kepadaNyalah Aku berkenan." Namun 
perhatikan, ketika Yesus dibawa ke padang gurun 
untuk dicobai iblis, dalam setiap pencobaan iblis 
berkata, "Jika Engkau Anak Allah..." 

Perhatikan bahwa ada 2 kata yang hilang. 
Sebelum Yesus dicobai, Allah Bapa berkata 
kepada Yesus, "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi..," 
Tetapi ketika si iblis mencobai Yesus, dia berkata, 
"Jika Engkau Anak Allah..." 

Mengapa si iblis tidak mengikutsertakan 
"yang Kukasihi" di dalam perkataannya untuk 
mencobai Yesus? Karena ketika seseorang tahu 
bahwa dia adalah anak yang dikasihi Allah, 
cobaan iblis tidak akan pernah bisa berhasil! 

Tahukah Anda bahwa setelah Anda 
menerima Kristus, Allah menempatkan Anda di 
dalam Kristus? Setelah Anda menerima Kristus, 
Allah Bapa melihat Anda dan berkata kepada 
Anda, "Kamu adalah anak-Ku yang Kukasihi, 
kepa-damulah Aku berkenan." 

Ketika Anda tahu dan percaya bahwa Anda 
adalah anak kesayangan Bapa, cobaan-cobaan si 
iblis di dalam hidup Anda tidak akan pernah 
berhasil! Anda akan selalu berkemenangan di 
dalam hidup Anda! Kuncinya hanya satu: 
ketahuilah bahwa Saudara adalah anak kesa- 
yangan Allah. 

Karena itu, jangan pernah mengandalkan 
diri sendiri untuk bisa mengasihi Allah, tetapi 
kasihilah Allah karena pribadi Allah yang telah 
mengasihi kita terlebih dahulu. 

Lihatlah betapa la amat sangat mengasihi 
Anda, dan milikilah hidup yang penuh dengan 
kemenangan! Tuhan Yesus memberkati. Ш 


о, BRE, Рат Cothorino Kusumadow, 
who ТАТА LETAK: Yonathan Китано 
rejo Mawur Sharon. 
ayo, E-mail Info gm TELP: (0 
don Bukit Ооо Immanuel. dapat 


usut Sostonto, Pat. Ph 


ni den та 


bahan тобо (етос 


Cempaka 24, би 


tuk Gereja № 


TIDAK DIPERJWALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


03 


TESUMMIT 


1“ Anniversary 


Dengan doa dan 
bekerja, kita akan 
menemukan 
keberhasilan sejati 
dari Tuhan 


diadakan pada tanggal 30 Mei 2006, 
Gereja Mawar Sharon menindaklanjutinya 
dengan mengadakan ibadah khusus pengusaha 
yang diberi nama "The Summit" (puncak 
gunung). Ibadah yang diadakan perdana pada 
tanggal 12 Juli 2006 itu dihadiri oleh 800 orang 
pengusaha, pebisnis dan karyawan. Sejak saat 
itu, ibadah The Summit diadakan setiap hari Rabu 
pada minggu ke 2 dan 4 di ruang ibadah utama 
GMS pusat. 

Logo The Summit yang berupa puncak 
gunung diambil sebagai perwujudan visi, yaitu 
membawa para pengusaha mencapai puncak 
impian mereka. Dalam ibadah ini para pengusaha 
akan dilayani, diperlengkapi, diberdayakan dan 
diutus untuk menjadi rekan sekerja Tuhan dalam 
menjangkau jiwa-jiwa di tempat kerja atau usaha 
mereka. Itulah puncak impian yang sejati. 
Manusia menemukan kehendak Tuhan dan 
menjalankannya dengan setia sampai kesudahan 
jaman. 

Pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2007 yang 
lalu, The Summit merayakan hari jadinya yang 
pertama di Restoran Kuningan, Surabaya. Acara 
yang dipandu oleh Metty Piris dan Mathias itu 
berlangsung sangat meriah. Selain 
mendapatkan berbagai hadiah menarik, para 
peserta juga berkesempatan untuk 
mendengarkan kesaksian hidup dan 
persembahan pujian dari Ronny Sianturi, 
anggota grup musik Trio Libels dari Jakarta. 
Ibadah itu sendiri dihadiri oleh kurang lebih 300 
orang. 

Dalam kesaksian hidupnya, Bang Ronny, 
demikian ia biasa disapa, menuturkan bahwa 
Beliau tidak pernah benar-benar berhasil dalam 
bisnis, terutama investasi. Pernah beberapa kali 
Beliau menanamkan investasi untuk membeli 
properti, tapi selalu merugi. Beliau baru sadar 
kalau selama ini tidak pernah tanya Tuhan dalam 
menanamkan investasi, tapi lebih banyak 


B ermula dari Business Breakthrough yang 


mendengarkan pendapat manusia. Ia kini ingin 


sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan yakin 
bahwa keberhasilan sejati hanya ada di tangan 
Tuhan. 

Setelah mendengarkan beberapa 
persembahan pujian dari Bang Ronny, para 
peserta menyaksikan kalaidoskop perjalanan The 
Summit selama satu tahun. Kemudian dilanjutkan 
dengan acara potong kue secara simbolis yang 
diwakili oleh Bapak Heru Budianto, Ketua 
Pengurus The Summit. Beliau mengatakan, 
“Tanpa penyertaan dan campur tangan Tuhan, 
ibadah The Summit mustahil bisa berjalan sampai 
satu tahun”. "Perayaan ini bukan milik saya, atau 
milik pengurus saja, tetapi perayaan kita semua." 
tandas Pdt. Caleb Natanielliem, Asisten Gembala 
Bidang Manajemen dan Keuangan, dalam 
sambutannya. 

Dalam khotbahnya, Pdt. Johan Lumoindong, 
selaku pembicara malam itu, menyampaikan 
Firman Tuhan dari 1 Samuel 17: 40 yang tertulis 
demikian, "Lalu Daud mengambil tongkat di 
tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu 
yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala 
yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang 
umbannya dipegangnya di tangannya. 
Demikianlah ia mendekati orang Fislistin itu." 

Beliau kemudian menjelaskan beberapa poin 
penting dari ayat tersebut berkenaan dengan 
tema ibadah, "Rise to The Next Level". Satu kata 
dalam tema itu yang perlu diperhatikan adalah 
kata "next" yang berarti "yang berikutnya". Setiap 
kita, bukan saja pengusaha, ingin naik ke level 
yang lebih tinggi. Tiada orang yang selalu ingin 
menurun, selalu kalah, selalu merugi dalam 
hidup, bisnis dan pekerjaannya. Bagaimana bisa 
mencapai level yang lebih tinggi dengan penuh 
kemenangan? 

Pertama, perlu persiapan. Hari esok atau 
"next" adalah hasil dari apa yang kita kerjakan 
pada saat sekarang ("present"). Oleh karena itu, 
keberhasilan atau kegagalan hari esok juga sangat 
tergantung dengan apa yang kita persiapkan 
pada saat sekarang. Meski Daud percaya bahwa 
Tuhan menyertai dia (ayat 37), tapi ia tetap 
melakukan persiapan ketika akan melawan Goliat. 
Daud yakin bahwa Allah yang hidup akan 
menyertai dia jika ia sudah melakukan bagiannya 


dengan maksimal. 

Kedua, mengambil tongkatnya di tangannya 
berarti memelihara otoritas yang Tuhan 
percayakan di tangan orang percaya. Setiap orang 
percaya memiliki otoritas dari Tuhan untuk 
mengalahkan kuasa dunia. Tapi otoritas itu tidak 
akan bekerja jika tidak dipelihara. Dalam arti, jika 
setiap orang tidak selalu dekat dengan Tuhan, ia 
akan meragukan otoritas ilahi. Orang itu semakin 
lama akan semakin percaya pada dunia yang 
semu, daripada kuasa Tuhan. Daud percaya 
bahwa Allah sanggup menyertainya, karena ia 
mengalami sendiri penyertaan Tuhan yang ajail 
dan ia menjaga hubungannya dengan Tuhan. 
Oleh karena itu, ia memiliki iman keberanian dan 
menang melawan Goliat. 

Ketiga, memilih batu berarti bahwa dalam 
hidup kita harus memilih. Banyak pilihan kadang 
membuat kita bingung dan takut. Percayalah 
kepada Tuhan, minta hikmat dariNya dan tanyalah 
secara pribadi kepadaNya така la akan 
menuntun setiap langkah kita menuju 
keberhasilan. 

Keempat, dari dasar sungai berarti 
keberhasilan mustahil tercapai jika tanpa keuletan 
dan kerja keras. Allah kita adalah Allah yng hidup 
tapi bukan berarti kita kemudian hanya berdiam 
diri menanti Tuhan bekerja. Tapi kita juga harus 
mau berkorban, ulet dan bekerja keras. Itu adalah 
ungkapan syukur kita dan wujud pertanggung 
jawaban kita atas anugerah yang Tuhan berikan. 
Percayalah, bahwa Allah turut bekerja dalam 
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan 
bagi orang-orang yang mengasihiNya (Roma 
8:28). 

Setiap orang yang datang benar-benar 
terberkati dengan Firman yang disampaikan. 
Dalam doa penutup, Pdt. Philip Mantofa 
menyampaikan bahwa setiap orang percaya akan 
dibawa Tuhan semakin naik, dari satu 
keberhasilan menuju kepada keberhasilan 
selanjutnya. 

Dengan doa dan bekerja, kita akan 
menemukan keberhasilan sejati dari Tuhan. 
Sampai bertemu dalam ibadah The Summit yang 
akan datang! Tuhan Yesus memberkati. ag/ 


05 


Rx artikel 


Bukan Binatang 

Apa bedanya manusia dengan binatang? 
Ada pendapat bahwa manusia secara tidak 
langsung berhubungan sangat erat dengan kera. 
Beberapa bahkan bersikeras bahwa kera adalah 
nenek moyang jauh manusia. Namun, hipotesa 
ini pun masih belum terbukti secara pasti, karena 
masih ada rantai kehidupan yang hilang 
Misalkan saja, sampai saat ini belum pernah 
ditemukan mahkluk yang merupakan pengantara 
perubahan dari kera menjadi manusia. Satu- 
satunya sumber kebenaran yang pasti hanyalah 
Alkitab, karena Allah sendiri -Sang Pencipta- yang 
menyatakannya, 

Alkitab mengatakan bahwa manusia dan 
binatang adalah sama-sama ciptaan. Diciptakan 
oleh Firman Tuhan, bukan melalui proses evolusi. 
Perbedaannya adalah, manusia diciptakan 
"menurut gambar dan rupa Allah" (Kej.1:26). Apa 
artinya? Menurut 2 Korintus 4:4 dan Kolose 1:15 
dikatakan bahwa gambar Allah yang sejati adalah 
Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang 
manusia yang hidup dalam hubungan yang benar 
dengan Allah dan sesamaNya. Inilah arti 
ungkapan "menurut gambar dan rupa Allah", 
yaitu manusia bisa berhubungan erat dengan 
Allah. Manusia memiliki privilege (hak istimewa) 
untuk bertatap muka dengan Allah. Tatap muka 
itu terjadi dalam doa, Disinilah perbedaannya, 
manusia bisa berdoa kepada Allah sedangkan 
binatang tidak. 

Namun sejak manusia jatuh 
dalam dosa, hubungan itu menjadi 
rusak, Manusia yang berdosa tidak 
lagi bisa bertatap muka secara benar 
dengan Allah yang kudus 
Komunikasi terputus karena 
manusia sekarang adalah 
manusia yang egois, dan hanya 
mementingkan dirinya sendiri. 


Doa Egosentris 

Ada suatu cerita tentang 
sepasang suami-istri di provinsi 
Shantung di Cina. Suami-istri ini 
hidup dari menjual kain dengan 


berkeliling, karena mereka tidak mempunyai toko. 
Setiap akhir tahun mereka mempunyai kebiasaaan 
berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa, "Oh Tuhan, 
saya berterima kasih kepadaMu, karena Engkau 
sudah memberkati kami sehingga untung 100 bal 
kain. Tuhan, saya minta tahun depan beri saya 
keuntungan 200 balkain." 

Sebelum doanya selesai si istri memotong, 
"Tuhan, jangan dengar doa suami saya, dengar 
doa saya. Kalau tahun ini Tuhan beri 
keuntungan 100 bal kain, tahun depan juga 
sama, 100 bal saja cukup." Si suami marah- 
marah, "Saya belum amin, kenapa kamu ikut 
campur, kita akan susah kalau cuma mendapat 
100 bal kain." Tetapi si istri tidak peduli, ia 


Penolongku ! 


melanjutkan doanya, "Tuhan, 
Pokoknya doaku saja yang didengar. Jangan beri 
200 bal. Kalau Engkau beri 100 bal ia akan tetap 
setia dan mencintai saya. Kalau 200 bal ia nanti 
akan cari istri kedua." Inilah doa manusia berdosa, 
kedua-duanya berdoa untuk mencari 
keuntungannya sendiri, bukan mencari kehendak 
Tuhan dan kerajaanNya. 

Doa penting sekali, bahkan dikatakan 
bahwa doa adalah napas orang Kristen, tetapi 
Alkitab dengan jujur mengatakan kepada kita, 
bahwa kita sebenarnya tidak tahu bagaimana 
seharusnya berdoa (Roma 8:26). Apa yang baik 
menurut kita dalam doa belum tentu baik 
menurut Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus 
diberikan menjadi Penolong bagi masing-masing 
kita, untuk menolong kita berdoa mengutarakan 
hati kita sepenuhnya kepada Tuhan sesuai dengan 
kehendakNya. 

Dalam keadaan demikian kita melihat 
hubungan antara doa dan Roh Kudus. Bukan doa 
kita yang menggerakkan Roh Kudus, melainkan 
sebaliknya Roh Kudus menggerakkan roh kita 
untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. 


Doa Altruistis 
Saudara-saudara, bukan hanya itu; Alkitab 


hwa’ Roh menolong kita 


dengai kojpon keluhan yang tak 
terucapkah- Apakah artinya ini? Yang 
tidak terkatakan, Ygnggtidak dimengerti 
oleh-manysia, demikianlah /keluhan- 
keluh, Roh кой Waktu Dia 
melahirbarukan kita, Dia sudah bertekad 


untuk mendampingi anak yang dilahirkan 

itu. Dia mau hidup ditengah-tengah kita, Dia 
mau hidup di dalam kita. Roh Kudus mendampingi 
kita seperti seorang ibu, dengan penuh kesabaran 
la mendidik dan memimpin kita menuju jalan yang 
benar. Dalam bahasa Yunani Roh Kudus disebut 
Parakletos. "Para" artinya di samping. Parakletos 
adalah Penghibur yang mendampingi kita. 

Karena Roh Kudus mengetahui isi hati Allah, 
dan Allah mengetahui maksud Roh Kudus 
(Rm.8:27), maka hanya Roh Kudus yang bisa 
menolong kita untuk berdoa dengan benar kepada 
Allah. 

Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa 
doatidak pernah mengubah Tuhan, menggerakkan 
Tuhan atau mengarahkan Tuhan karena Tuhan 
tidak pernah dan tidak mungkin berubah. Tapi doa 
itu mengubah manusia, menggerakkan manusia 
menuju jalan Tuhan. Pelan-pelan kita yang tidak 
tahu bagaimana caranya berdoa akan belajar 
mengetahui bagaimana berdoa sesuai dengan 
kehendak hati Tuhan. 

Yesus berkata, “Setiap orang yang mau 
mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, 
memikul salibnya dan mengikut Aku." (Mat.16:24). 
Jika kita berdoa sesuai dengan isi hati Tuhan, kita 
akan hidup dalam damai sejahtera, damai dengan 
Allah, damai dengan sesama. 

Pada waktu Ayub bersungut-sungut tidak 
habis-habisnya, mencela Allah, tidak ada damai 
sejahtera di hatinya. Tetapi ketika Ayub berdoa 
untuk kawan-kawannya dan untuk orang lain, 
Allah melepaskannya dari kesusahan (Ayub 42:7- 
17). Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita, 
mengarahkan kita keluar dari hidup doa yang 
egosentris menuju hidup doa yang altruistis, yaitu 
berdoa untuk orang lain. Hidup berdoa untuk 
melihat kepentingan yang lebih luas, 
penyangkalan diri lebih besar untuk kepentingan 
Kerajaan Allah. 8 ag/ 


07 


приз 


„г egiatan retreat anak di Bukit Doa Immanuel, 

Prigen tahun ini diikuti oleh 170 anak 

yang berasal dari GMS Satelit 
Sidoarjo, Satelit Mojokerto, 
Satelit Jombang dan Satelit 
Tulungagung. 

Anak-anak mengikuti 
setiap sesi dengan penuh 
antusias. Hal ini terlihat ketika 
mereka tekun mendengar 
pengajaran yang disampaikan 
oleh kakak-kakak pelayan anak 
seperti Kak Maria, Kak Pau-Pau, 
dan Kak Yenny. Bahkan saat sesi 
pengurapan oleh Pdt. Suko Pardjono, 
banyak anak dilawat Allah. Tidak jarang 
terlihat mereka begitu terharu sampai 
meneteskan air mata. 

Retreat kali ini mengambil 
tema "Hati Kerajaan Allah" 
Melalui retreat ini diharapkan 
setiap anak dapat diper- 
siapkan menjadi laskar- 
laskar Kristus yang dipulih- 
kan hatinya dan militan 
dalam mengikut Tuhan 

Amsal 4:23 mengata- 
kan, Jagalah hatimu dengan 
segala kewaspadaan karena 
dari situlah terpancar 
kehidup-an". Melalui ayat 
tersebut anak-anak diajar untuk 
mempunyai hati yang kudus dan 
senantiasa mau diajar serta dibentuk 
oleh Firman Tuhan 

Banyak dari mereka mendapat 
pengalaman baru ketika Roh Kudus menjamah 
hati mereka dan pemulihan baru terjadi pada 
malam itu. Lawatan Allah benar-benar dahsyat 


08 


sampai mereka bisa melepaskan pengampunan 
sehingga hati yang lama diperbaharui dengan 
hati yang baru. Puji Tuhan! 

Selain mendapat pembekalan Firman 
Tuhan, anak-anak juga diajak bermain di arena 
out bound yang dirancang sedemikian rupa 
sehingga mereka dapat bersenang-senang 
dengan aman 

Ketika selesai bermain dan belajar di pos- 
pos game mereka kembali ke kamar masing- 
masing untuk mandi dan SATE (Saat Teduh). 

Keesokan harinya acara ditutup dengan 
“upacara kenegaraan" yang dipimpin langsung 
oleh Bapak Pdt. Suko Pardjono, Gembala Satelit 
Sidoarjo dan Gembala Distrik Sidoarjo. 
Kemudian kami semua kembali ke 

rumah masing-masing 
Kami banyak diberkati melalui 
acara ini. Sampai jumpa di retreat 
anak 2008. Tuhan Yesus 

memberkati. (5РА) 


| 


Pdp. ВОО JUE ЦЕ 
Ibu Gembala Sat. Makassar 


Pdp. ЛММУМ. __ 
Gembala Masohi - Maluku 


Pdp. MAXI EDWARD L. 


Gembala Sat. Binjai - Medan 


Pdp. CHRIST WOLTER T. 
Gembala Sat. Tondano - 
Manado 


Pdp. RUDI RITIAUW 
Gembala Sat. Kotabenteng - 
Maluku 


Pdp. YANI MULYANI Dh. 
Gembala Anak Sat. Medan 


Pdp. EDDY SOETIKNO 
Fasilitator Kemas 
Sat. Mutiara 


Pdp. ERWIN JIESRAL 
Gembala Pemuda, Pro-M, 
& Bendahara Sat. Makassar 


Pdp. DENDY PANTOW 


Pdp. SELVI M. | 
Gembala Sar z 
Камо ea 


Pdp. STEVEN 
Gembala Pemuda 
Saparua - Maluku 


Pdp. LASTRI SIMAMORA 
Gembala Sat.Pontianak 


Gembala Sat. Kotamobagu 


Pdp. DEBORA IRAWATI 
Gembala Pro-M Sat. Medan 


Pdp. YOHANES ANYIM 
Gembala Pemuda 
Sat. Pontianak 


09 


«AN information 


> Mawar Sharon Women 
Rabu, 08 Agustus 07 | 09.30 | R. Ibadah Utama 


ajaklah jiwa-jiwa baru & rekan-rekan Anda! 


hadirilah acara di atas & bawah 
dengan pembicara: 
Pdt. Andreas Nawawi (Jakarta) 


khusus bagi para pengusaha & 
wiraswasta (suami/istri) 


Ajaklah kerabat & 
rekan-rekan bisnis Anda! 


е 
оо 


No Prayer, No Revival! 

Doa adalah napas hidup dan 

senjata rohani orang Kristen! 

Karena itu, bangkit dan jadilah jemaat 
yang rindu berdoa dan 

tidak takut untuk bayar harga! 
Bergabunglah bersama kami dalam: 


Prayer 
Revival 
Jumat 10 Agustus ‘07, pk. 19.00 WIB, 


Bukit Doa Immanuel. 
pembicara: Ps. Philip Mantofa 


Terbuka untuk jemaat umum! 
Bagi yang ingin mengikuti acara 

ini dapat mendaftar di konter bawah 
setiap hari Minggu mulai hari ini! 


untuk informasi 

lebih lanjut hubungi Dept. Doa 
di telp. 031-5451335 atau 

CP: Ivone di telp 031-71687487 


=. 


Неа t 


Přayer 


Bukit Doa Immanuel, 09-11 Agustus '07 


pembicara: 

Ps. Philip Mantofa, 
Pdt. Judy Koesmanto, 
Pdt. Sumiati Supit 


«СА information 


Pemberkatan 


Nikah Kudus 


katakata ban agan data maka kan 


ЕЯ 
Babu, в Agustus 2007, Sabtu, 31 Agustus 2001, 
Pk. 15:00 Wa Pk itoa wi. 
saroy sumanto YOHANES славити 
Pana p aano кы 
мпавлито. КД 
пато Ap sura речна 
еи усни Ham Tire 
Tawa ан. Бе ш 
ино Нино RAPAL INDRA ЦЕН 
mem aran ната нец urai taon nge 
кшшз к 
Fa Sam mg 
keni KARETA ответами Я е 
Dani Had yh ia Решив Ме 
Ке Ке 


2 Agustus 07 | 
Berilah kepada TUHAN Gentan Sing 
kemuliaan пата Ма Pt Jusuf Soetanto 


Praise& Worship Somad" зей 
маја Birhday 


jadwal ibadah mingguan f 
06 agustus - 12 agustus 2007 


06 | senin 07| selasa 08| rabu 


Kemas МИ. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 » Cempaka 181 diwilayah masing-masing Pk. 09.30 = R. Ibadah Utama 
Informasi hubungi: Ibu Lina 5. Pembicara: 
5346563, 3550710 Pdt. Paul Agurig (Solo) 
THE SUMMIT 
Pk. 18.15 * В Ibadah Utama 
Pembicara 


Pdt, Andreas Nawawi (akarta) 


09 | kamis 10| jumat 11 | sabtu 


Doa Malam Doa Puasa 
Pk. 19.00 + R. Ibadah Utama 


ag LIBUR 


Pdt, Samuel Mudji 


(Gembala GMS Sat. Jember) Ibadah Pro-M 

Prayer Revival Pk. 1830 • R Ibadah Utama 
Pk. 19.00 “ BDI 

Pembicara. PEMASA & REMASA 

Ps. Philip Mantofa di wilayah masing-masing 


Doa Semalaman 


LIBUR 


POKOK DOA mingguan.: 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

ж Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya адаг para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


СЇ jadwal ibadah mingguan 


06 agustus - 12 agustus 2007 


Pusat 
Kebaktian Umum 1 Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 


Kebaktian Umum III Pk. 16.15 


Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak П Pk. 10.15 
Kebaktian Anak 11 Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV РК. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


JI, Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk.18.30 
Jl. Cempaka 181, Surabaya. 


Keb, Soldier of Faith 


Кер. Remaja Pk. 13.00 


Keb. Е; Praise 
Keb, Pra Remaja Pk. 10.00 
(Bertempat di Convention На!) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak РК. 07.00 
RM “Mutiara” 

JI. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur И 


Кер. Umum + Anak Pk, 16:30 
JI, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 

Keb. Umum + Anak РК, 06.45 
Sebelah Bank MandiriJl. Jemursari 81 
Satelit Selatan И 

Keb. Umum + Anak Рк. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, ТО 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Кер. Umum + Anak РК 16.30 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak Pk. 10.00 
Keb.Pelajar (Fire Of God) Pk. 13.00 
Jl, Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak РК. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
sby. 


14 


BD “Immanuel" Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Отит! Anak Рк. 07.00 
Кер. Umum Il + Апак Рк. 17.00 
Кер. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Кер. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAVA2 
No, 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Кер. Umum ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk, 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Кер. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 1830 


Ji. {еп 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Кер. Umum + Anak Pk. 17.00 


Jl. Gajah Mada 137, Telp, 0321- 322322 


Satelit Jombang 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb, Umum-Anak Il Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl, Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “СОН” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb, Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak И Pk. 17.45 
Keb.Pro М (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung, telp.0355, 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | & Ром Рк 07.00 
Keb. Umum И & Pro-M Pk. 17.00 
Кер. Pemuda Pelajar Jumat) РК. 17.00 
Keb. LansiatSabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

Jl. Hayam Wuruk 38. 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Кер. Anak И РК. 17.00 


Л. Nusantara М/САЕ 

Jl, WR. Supratman 10 8 

Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb, Keluarga 8 Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Кат) Pk.18.30 
Keb, Anak Pk, 08.00 
Keb Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
СР: Рат. Antoni М. (08165430899) 


Sat, Salatiga "Double К" 


Keb. Umum | Pk. 08.00 
Keb. Umum И Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang “Double В” 
Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU, Kebon Dalem 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Eaglekids Pk. 09.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 

Cp: Yohanes 081-325011600 


Sat. Bandung “Double T" 


Кер. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum--Pro-M-tAnak Pk. 10.00 
Кер. Pemuda Pelajar Р 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb, Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum II (Youth) Pk. 16.00 
Кер. Umum III (Pro-M) Рк. 18.45 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Кер, Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) РК 16.30 


Gedung Mawar Sharon, JI. Piere Tendean 
168К 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Ср: Рат, Joshua 081 340895599 


Satelit Tondano “НОК” 
Кер. Umum | Pk 15.30 
Кер. Umum И Pk.18.00 


Keb. Anak (umat) Pk. 15.00 
Hotel Toudano Jl, Samratulangi Мо 304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: JI. А. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Ср; Christ 0431- 335 0563 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu) — Pk-10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) Pk.17.00 


RM, Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

ср: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung "House of Glory” 


Keb, Umum Pk. 09,00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb, Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon JI. АА. 
Maramis Kadoodan пок У 
Telp: 0438-21576/30209 

Ср; Sdr. Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan "MOG 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk, 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 
Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga II 

Telp: 0431-371732 

ср: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) РК 16.00 
Кер. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 

`Л.Катриз Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: Ј.Катри5 Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb, Anak РК 15.00 


Hotel Tamasya, И. Soetoyo 

Sek: Lorong Адоап |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

“God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) РК 16.00 
Gedung Mawar Sharon 


Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Ng Cun 0813-4223-2280 


jadwal ibadah mingguan 7. 1 


06 agustus - 


Sat. Pontianak “City Harvest” 
Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 


Кер. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb, Anak Pk. 08.00 
Л. Suprapto 14. 


Sek: Jl. А. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok Е9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb, Umum + Anak — Pk. 09.00 
Кер. Pemuda/Remaja РК. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Кер. Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Ср: Му Shiendy : 0911 352 565 

Sat. Gideon (Saparua-MIk) 
Pk. 09.00 
Pk. 16.00 
Porto Haria Saparua 

Ср: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Kota Benteng 

Keb. Umum Pk. 16.00 
Ср: Anita Latupeirissa 0931. 21487 
Sat. Masohi (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Кер. Anak Pk. 17.00 


Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Jl. М. С. Tiahahu, Masohi 
telp, 0914-21118 CP: Вр. Leonardo 
Marpaung (081-343063803) 


Satelit Waipia (МІК Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


Jl, Brigjen В. Sumitro No, 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah) 


Satelit Medan "MY Home" 
Кер. PRO-M (Sabtu) | Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 К.2, Jl. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia-- Mandarin) 


Keb. Umum И Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt1 Jasmine Hall 

Кер. Anak | Pk. 08.30 
Кер. Anak И РК. 10.45 


11.5, Grand Liberty Restaurant, 

Jl. Putri Hijau А-6, Medan 

Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13А, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Кер. Anak (it. 2) 


(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


12 agustus 2007 


Sat, Timur “Heart Ablaze” 
Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 


Sat. Timur "True Worshiper” 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 


Sat. “King of Glory" 
Keb. Pelajar 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 


Sat. Timur "Harvest" 


РК. 12.30 


Keb. Pekerja Pk. 07,30 
Keb. Pemuda Pk. 13.30 

di Bonnet 11.3 Л. Manyar Kertoarjo 

Sat. Timur “Fire” 

Keb. Pemuda Pk. 09.45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Кер. Pekerja Pk, 16.00 

JI, Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur “POP” 

Keb. Pelajar Pk. 12.30 

Jl, Kenjeran 623, Surabaya 

Satelit Selatan “Living Stone" 
Keb, Pelajar Pk, 12.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith" 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Кер. Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk, 16.00 - 18.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. "City of David” 
Keb. Pelajar РК, 11,00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat. Sel, "Royal Priesthood” 


Кер. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, ТО 34, Sidoarjo 

Sat. Timur 

Keb. Pemuda Pk. 08.00 


Л, Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellite” 
Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja 11 Pk. 15.00 


Sat. Utr. "River of Life" 
Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 


Keb. Pemuda Pk. 12.00 
Jl, Perak Timur 118, Surabaya 

Sat. Barat "| 

Keb.Pemuda Pk, 16.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 


Square Blok Е/ No: 1-6, 22-26 


15 


T'rima Kasih Yesus 


Slow Beat 
do-E 
AN A AN B DX с 23 слања 


БЕТА 1271 | 273 171-01 | 
Yang дии (акки mengerti skarang Kau buat mengerti Kau 


A е иа: ВАЩЕ А В 

т X4 = Эу аы 
M2 ANAS TAN 2 = - 513 134 - 212712 | 
singkapkan ma-ta-ku dengan Ка - sih - Ми уд tak per-nah ku pi-kirkan sungguh Kau 
е с А с Е В Е 


зм та т 3 


123-171-0718671-0215-13134-2111--- | 
Чай зе -di-a-kan Каш curahkan berkatMu limpah dalam hidup - ku 


B E В Е, A 
1055-413-21-1-16-515-44- | 
trima Ка -sih Yesus trima Ка -sih Yesus 
Р, В Ый Ты Р, B 


kubri syukur hanya ba - gi-Mu уа Al- lahku уа Ти -hanku 
E в, Е, A 
|-885-413-24-1-16-818244- | 
trima Ка- sih Yesus trima ka-sih Yesus 


Album: "Walau Seribu Rebah" 
Ciptaan: Ir. Welyar Kauntu 


